181216 


MENGUA 
HATI 


oa Mujizat Gio 


Kesaksian 


09 Campur Tangan 
Tuhan 
Kesaksian 


10 Yang terbaik 


Kesaksian 


HATI 


ORANG YANG BIMBANG 
DIGAMBARKAN SEPERTI 
GELOMBANG LAUT YANG 
DIOMBANG-AMBINGKAN 
ANGIN, HASIL YANG 
DIDAPATKAN DARI 
KEBIMBANGAN ADALAH 
TIDAK AKAN MENERIMA 
APA-APA DARI TUHAN 


MENGUA 


“Orang yang bimbang hati kubenci, tetapi 
Taurat-Mu kucintai.” (Mazmur 119:113). Bagian 
berikutnya dari Mazmur 119 adalah ayat 113 
sampai 120 yang disebut SAMECH. 

Kalimat di ayat pembuka tersebut bukan 
berarti Pemazmur membenci orang, tapi yang dia 
benci adalah hati yang bimbang. 


BIMBANG 


Ada beberapa definisi dari “Bimbang (Seeph- 
Ibrani)”. Pertama, pikiran kosong. Orang bimbang, 
pikirannya terombang ambing, dan hal itu terlihat 
ketika diminta pendapat/keputusan, maka dia 
pasti tidak dapat memberi jawaban yang pasti, 
itulah yang dikatakan sebagai pikiran kosong. 

Kedua, hati yang terbelah. Hati terbelah, 
lazim disebut dengan istilah mendua hati, yang 
artinya tidak ada keputusan yang final/pasti. 
Dalam konteks percintaan, orang yang mendua 
hati adalah orang yang tidak setia dengan 
pasangannya, dan pasti orang tersebut hidup 
dalam kebohongan/kepalsuan. 

Mari kita perhatikan penjelasan dari Yakobus 
1:5-8, “Tetapi apabila di antara kamu ada yang 
kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya 
kepada Allah, --yang memberikan kepada semua 
orang dengan murah hati dan dengan tidak 


membangkit-bangkit--, maka hal itu akan diberikan 
kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, 
dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang 
yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang 
diombang-ambingkan kian ke mari oleh angin. 
Orang yang demikian janganlah mengira, bahwa 

ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab 
orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam 
hidupnya.” 

Orang yang bimbang digambarkan seperti 
gelombang laut yang diombang-ambingkan angin, 
hasil yang didapatkan dari kebimbangan adalah 
tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan, dan 
tidak akan tenang dalam hidupnya. 

Itulah sebabnya Pemazmur berkata bahwa 
dia membenci kebimbangan, yang artinya 
menganggap kebimbangan sebagai musuh yang 
harus diperangi, dibunuh supaya tidak menjadi 
ancaman. 


MUSUH IMAN 


Kebimbangan adalah musuh iman, keduanya 
tidak akan pernah bisa bersama dalam satu 
hati, artinya kalau kita mengatakan bahwa kita 
beriman, maka di dalam hati kita pasti tidak ada 
kebimbangan. Tapi kalau kita masih bimbang, 
maka ketahuilah, bahwa di dalam hati kita tidak 
ada iman. 

Beriman atau bimbang adalah pilihan, yang 
berarti kita harus memilih salah satu. Karena 
tujuan keduanya berlawanan, sehingga hasilnya 
pun bertolak belakang. 

Iman akan membuat kita: memperoleh 
sesuatu dari Tuhan, dan memenuhi hati kita 
dengan damai sejahtera. Rasul Paulus dalam Filipi 
4:6-7 mengatakan, “Janganlah hendaknya kamu 


kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah 
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam 
doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 
Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala 
akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam 
Kristus Yesus.” 

Karena itu, hari ini, sangat penting bagi 
kita, untuk memeriksa hati kita masing-masing, 
“Siapakah yang mendiami hati kita? Kebimbangan 
kah ataukah iman?” 

Ingatlah bahwa keduanya tidak bisa berada 
dalam satu hati. Kalau menginginkan iman 
mendiami hati Anda, tolaklah kebimbangan, 
percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Berimanlah 
kepada Allah, maka engkau akan diselamatkan. 
Tuhan Yesus memberkati! P- (Pdt. Samuel 
Handoko) 


MUJIZAT 


abtu, 22 Oktober 2016 lalu, anak kami yang 
5 bernama Giovanno Felix Cahyadi (5 tahun) 

harus rawat inap di RS Madiun setelah 
panas selama tujuh hari. 

Panas itu hilang jika minum obat panas tetapi 
muncul lagi setelah efek obat hilang, tanpa di 
ketahui apa penyebabnya. Berbagai macam tes 
darah dan USG telah dilakukan dan hasilnya semua 
normal hanya leukosit yang tinggi, mencapai 
21.000. 

Dokter di Madiun kemudian merujuk ke salah 
satu rumah sakit di Surabaya. Setelah sepuluh hari 
dirawat dan dilakukan serangkaian tes di Surabaya, 
hasilnya tetap sama, leukosit naik menjadi 26.000. 
Itu menandakan adanya infeksi di dalam tubuh 
Gio. Meski, hasil USG normal semua. 

Kami bingung dan bergumul selama tujuh 
belas hari tetapi belum dijawab Tuhan. Pada 
hari kesebelas rawat inap, dokter memutuskan 
untuk memberikan immunoglobin yang harganya 
fantastis sekali, sekitar 8,5 juta sekali suntik. Dan 
Gio harus disuntik sebanyak dua kali sehari selama 
tiga hari untuk meregenerasi sel-sel tubuh gio agar 
panasnya turun. 

Kami kembali bingung, bukan masalah 
uang, tapi karena dokter tidak bisa memastikan 
kesembuhan Gio. Kemungkinannya hanya 80 
persen. Saat berdoa, saya bermimpi kalau Gio 
sembuh setelah didoakan Pdt. Philip Mantofa. 

Langsung saat itu saya meminta suami untuk 
menghubungi tim doa GMS Surabaya, dan tim doa 
segera datang mendoakan anak kami. 

Singkat cerita Tuhan memberikan petunjuk 
dengan menyuruh dokter untuk melakukan MRI 


4 


dan ditemukan bahwa usus Gio dipenuhi feses. 
Padahal sudah tiga kali Gio di-USG dan tidak 
diketahui kalau sumber masalahnya ada di usus. 

Akhirnya, Gio tidak jadi disuntik immunoglobin 
yang sangat mahal itu, dan hanya perlu menguras 
isi usus Gio. 

Tim doa datang setiap hari, pagi dan sore, 
untuk mendoakan Gio. Mujizat pun terjadi! Hasil 
tes darah Gio, leukositnya turun menjadi 14.000, 
di saat semua obat dan infus dihentikan selama 
tiga hari. Gio pun, yang sebelumnya tidak dapat 
berjalan dan duduk sendiri, mulai bisa duduk tanpa 
dibantu. Mujizat kedua, Gio bisa berjalan sendiri 
sampai sekarang. 

Terima kasih kepada Tuhan dan tim doa GMS 
yang telah mengasihi dan membantu kesembuhan 
Gio. Kami menyadari bahwa ini adalah cambukan 
buat kami karena kami sudah hampir setahun tidak 
pernah ke gereja. Sekarang kami sudah bergereja 
kembali. (Meliwati Trenggono, Mama dari 
Gio, Jemaat GMS Madiun) 


Mujizat pun terjadi! Hasil tes darah 
Gio, leukositnya turun menjadi 
14.000, di saat semua obat dan 
infus dihentikan selama tiga hari. 


“ (WP) 


«th 


Status: Menikah / belum menikah 


Alamat lengkap 


Mawar Sharon 


ja 


Connect Me 


BNN nba kaan sa rta dak ea bai asa bean ana Ka Saga ana 
Umur 


Ps 


P. 


Cc 


PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS 


M Sesuai usia (Anak/ Pelajar/ Pemuda/ Pro. M/ Keluarga) 


Connect Group yang diinginkan berdasarkan, 
HM Dekat rumah 


(beri tanda X) 
M Pengusaha / Wiraswasta 


Telpon MP3 ea amanah 


1 


bersama A 
Pdt. Chris Manusama & Pdm. Yenny Verodika C3 


JUMAT, 20 JANUARI 2017 
13.00 - 17.00 REGISTRASI 

18.00 - 19.00 MAKAN MALAM 

19.00 - 71.30 SESSION | (MAIN HALL) 


PENDAFTARAN 
RP. 100.000/PAX 


BIAYA BAGI YANG 
MEMERLUKAN BIS : 
RP. 60.000,-/ORANG 


DAN BERKUMPUL DI 
GMS PUSAT, PK. 13.00 WIB 


INFORMASI : 

(031) c0097000 EXT. dag 
(PADA JAM KERJA) 
WWwW.BDI.OR.ID 


SABTU, 21 JANUARI 2017 
05.00 - 07.00 DOA FAJAR (MAIN HALL) 
07.00 - 09.00 DOA PRIBADI 
09.00 - 12.00 SESSION II (MAIN HALL) 
12.00 - 13.00 MAKAN SIANG 


f 3vtit Doo Immanust 
G @8Omemarue! 


kd Obekitdogermamuel 


AN Pee er an aoi 


(Hobby, jenis pekerjaan) 


z2 
5 og 
au 
0 
m $$ 
. YO 
PTE 
Sm 
EO3 


CONTACT US 


Email 
Phone: 


: 08573202720 


SMS 


Recorded at 
MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Kitab Wahyu 10” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip M. 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.10.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Kitab Wahyu 11” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip M. 


Before30 English 
Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 
Pk.10.00 WIB 
GMS Main Hall 


ag ») 
LOL 0 
18 besie 5 


Chapel GMS: 2 n 
Seusai ibadah 1s/d 4 " 


- 
1 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Kitab Wahyu 12” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip M. 


Doa FAJAR 
Pk.04.30-06.00 WIB 
GMS Chapel 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Bercabang Hati” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy K. 


Doa Malam 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


Setiap Jumat 


Pk. 04.30-06.00 WIB 
"Di Ruang Chapel GMS Pusat Sby 
Terbuka-untuk jemaat 


DL vw 


Before30 English 
Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 
Teen Service 
“Ibadah digabung 
dengan Christmas 
Celebration (25/12) di 
Dyandra 


Pro-M Revolution 
“Ibadah digabung 
dengan Christmas 
Celebration (25/12) di 
Dyandra 


" 


Den en 


Christmas 
Celebration 

Pk.07.30, Pk.11.00, 
Pk.15.00, Pk.18.30 WIB 
Dyandra Convention 
Center 


Army of God 
Youth Service 
“Ibadah digabung 
dengan Christmas 
Celebration (25/12) di 
Dyandra 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


"detnnnsan1 Le BEA aw nrs000001011 


Minggu, setiap pk. 08.00 WITA 
JI. Sriwijaya 132, Mataram, 
Lombok 


CP: Pdp. Hendrik Orissanto, 
(Gembala GMS Lombok) 
08113070071 / 0818599240 


Segenap karyawan, 
staff, fulltimer, dan ABI ) N TAAT TYA 
Keluarga besar G,E BOR N b A “4 
Gereja Mawar Sharon 
mengucapkan: 


KANTOR GEREJA 


26-27 Desember '16 
& 2-6 Januari '17 


Ibadah 

Mawar Sharon 
Women 

28 Desember '16& 
4 Januari "17 


Deklarasi Perpuluhan 
B.januari 2017 

& Perjamuan Kudus 
15 Januari 2017 


"segala keperluan jemaat 
pabisidh "16 yang berhubungan dengan 
pengfiburan, tutup peti dan 
DILIBURKAMN! pemakaman,bisa menghubungi 
Bp. Tjandra di 083837149688 
Bp. Jacobus di 085108600238 


ami menikah 
September 
2015 dan 


sempat menunda 
kehamilan selama satu 
tahun. 

Setahun kemudian, sebelum 
memulai program kehamilan, kami 
ingin cek kesehatan dan memastikan 
semuanya baik-baik saja. 

Dokter mengatakan bahwa sel telur istri 
saya kecil sehingga sulit hamil. Istri saya juga 
menstruasinya tidak teratur, sering terlambat 
dalam waktu yang cukup lama. 

Pada tanggal 14 Agustus 2016, kami didoakan 
Pdt. Jusuf Soetanto. Akhir Agustus 2016, kami 
mulai program kehamilan, dan istri saya diberi 
obat penunjang kesuburan, yang harus diminum 
setelah menstruasi. Waktu itu Istri terlambat 
menstruasi dan sudah dicek kehamilan, hasilnya 
negatif, sehingga diberi resep obat untuk 
menambah kesuburan. 

Hingga masuk Bulan September, istri 
saya belum juga menstruasi. Saat dicek 
kehamilan lagi, ternyata hasilnya positif! 

Dokter mengatakan bahwa usia janin sudah 
lima minggu. Dan obat kesuburan pun tidak 
jadi diminum. 

Kami sedikit heran karena akhir Agustus 
hasil tes kehamilan masih negatif, tapi juga senang 
karena akhirnya kehamilan terjadi! Kami percaya 
bahwa semuanya terjadi karena campur tangan 
Tuhan. 

Jika Anda memiliki pergumulan yang sama, 

mintalah dan percayalah kepada Tuhan! 
Libatkan pemimpin rohani Anda! Maka Ia 
akan memberikan kepadamu keinginan 
hatimu pada waktu yang terbaik. Tuhan 
Yesus memberkati. BP (Andrian dan 
Melissa, GMS Surabaya) 


Iman adalah dasar dari segala 
sesuatu yang kita harapkan 
dan bukti dari segala sesuatu 
yang tidak kita lihat. Ibrani 11:1 


etelah menikah pada 23 Juni 2013, kami 

sepakat ingin langsung memiliki anak. Saya 

sempat didiagnosis mengidap PCO atau 
sel telur kecil. Namun, setelah diobati, mengikuti 
program dokter, bahkan mencoba pengobatan 
alternatif, saya tidak kunjung hamil. Beberapa 
tahun kemudian, tepatnya tahun 2015, Pak Jusuf 
mendoakan kami bersama pasangan lain yang 
merindukan anak. 

Puji Tuhan, Bulan Desember 2015, saya hamil. 
Awalnya saya tidak menyadari bahwa saya hamil, 
karena periode menstruasi yang tidak teratur. 
Bahkan saya sempat mengikuti hash (jogging lintas 
alam-red) bersama teman-teman CG. Namun, 
karena dorongan suami, saya akhirnya periksa dan 
ternyata sudah hamil. 

Dari awal hingga memasuki minggu ke 29, 
kehamilan saya sehat-sehat saja. Tetapi pada saat 
memasuki minggu 30, tiba-tiba tekanan darah 
saya naik hingga 170-190. Dokter mengatakan 
bahwa saya terkena preeklamsia atau istilah 
awamnya “keracunan kehamilan”. 

Dokter mengatakan bahwa anak saya 
harus segera dilahirkan meskipun berat dalam 
kandungan hanya 1,2 kg dan usia kehamilan saya 
masih 31-32 minggu. Tanggal 13 Juli 2016 saya 
melahirkan bayi dengan berat 1,340 kg dan anak 
kami harus tinggal di NICU selama 1,5 bulan 
hingga beratnya mencukupi. Saya pun dirawat 
di ICU karena keadaan saya yang cukup 
parah. Setelah keluar dari ICU, mata saya 
masih belum bisa melihat dengan jelas. 

Saat beribadah di Profesional Muda 
GMS Surabaya, saya didoakan Pdp. Lukas 
Wibisono, dan saya bisa melihat dengan 
jelas. Puji Tuhan! 


Anak kami pun sudah keluar dari NICU, 
tapi masih beberapa kali keluar masuk RS 
karena berbagai hal yang berhubungan dengan 
prematuritasnya. Biaya yang mahal dan kekuatiran 
cukup membebani pikiran kami. Namun kami 
percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan 
kami. Dan puji Tuhan segala biaya RS bisa dilunasi 
dengan baik. 

Saat menulis kesaksian ini, anak kami sudah 
berumur 4 bulan dalam keadaan yang sehat. Kami 
mengucapkan terima kasih untuk teman-teman 
CG D-9 yang selalu mendukung kami dengan doa 
dan semangat. Mohon doakan anak kami, Malvin, 
agar selalu diberi kesehatan, tumbuh menjadi anak 
yang sehat, pintar dan menjadi generasi yang takut 
akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. IP (Steven- 
Yuliana-Malvin, Jemaat Pro-M, Anggota CG D-9) 


GEREJA 
MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
” @gmschurch 
@@gmschurch 


| f | gereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 


telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby 


GMS Surabaya 

Kebaktian Umum | Pk. 07.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 WIB 
Army of God Revival Services Pk. 13.00 WIB 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 

Kebaktian Anak I Pk. 07.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 

Kebaktian Anak II Pk. 10.00 WIB 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
English Service 


(MSCS It.1) Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 WIB 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Army of God Revival Services 
Sabtu Pk. 16.00 WIB 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 WI 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 W 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


www 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Keb. Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 
Keb. Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 


Sanctuary Room, 1st floor. 

Vision Building, Marvell City Complex. 

Jl.Raya Ngagel 123, Surabaya. 

Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 

“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 
Keb. Umum # Anak Pk. 07.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (081-23288-544) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum -« Anak II Pk. 10.00 WIB 


JI. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum « Anak | Pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum « Anak II Pk. 11.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 14.00 WITA 


Keb. Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 WIB 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
Umum # Anak II Pk. 17.00 WIB 
Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 

Keb. Keluarga # ProM 4 Anak! Pk. 07.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Keb. Pemulihan Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum - Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Eaglekidz | Pk. 07.30 WIB 
Eaglekidz II Pk. 17.00 WIB 
Eaglekidz III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
Keb Umum -# Anak I Pk.10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


eb. Umum 
eb. Umum II 4- ProM 

eb. Youth 

eb. Anak (Sabtu) 

I. Gatot Subroto 408 
CP:Irma (081 3244 32651) 


Fax: 0293-3191391 


eb. Umum # Anak 

eb. A0G1 

eb. AOG 2 

I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 


Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
Telp: 0293-314652, 0851 00515771 


Pk. 07.00 WIB 
Pk. 17.00 WIB 
Pk. 11.00 WIB 
Pk. 16.00 WIB 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Pk. 08.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 
Pk. 16.00 WIB 


CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum # Anak | 
eb. Umum # Anak II 
eb. AOG 


ajapahit 198 


GMS Solo 

Ibadah Umum « Anak | 
Ibadah Umum - Anak II 
Ibadah Youth 

Ibadah Pro-M 


Jl Slamet Riyadi 373 Solo 


(Telp/ Fax): 0271-723172. 
(HP) 082137313553 


GMS Favour Jakarta 
badah Umum -Anak | 
badah Umum «4 Anak II 
badah Youth 

Voltage (Sabtu) 


Gedung TRIBECA Lt. 1 


Telp: 021-56985786 / 87, 
Fax: 021-56985785 


eb. Umum # Pro-M 
eb. Anak 
eb. Youth 


Bandung 40131 


Plaza 2, blok A no. 6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Provider Sukabumi 
badah Umum & Anak 


antor & Sekretariat : 


Telp: (0266)6243619 


GMS Mercy Balikpapan 


'eeting Room Royal Palm It.8 
Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 


Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory" 
enara Mas Building 3rd floor 


Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 
Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 


Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 


Pk. 10.00 WIB 

Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 


. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


Pk. 10.00 W 
Pk. 10.30 W 
Pk. 13.00 W 


www 


Pk. 10.00 WIB 


Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 
Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 


Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


eb. Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum #Anakll — Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
I. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 


eb. Umum # Anak | 
eb. AOG 
eb. Umum # Anak II 


Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 


Banjarmasin (0511-3252888) 
CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 
eb. AOG 

eb. Umum # Eaglekidz | 
eb. Umum # Eaglekidz II 
Planet Swalayan It.2. 

eb. EagleKidz 


Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 
Cp: Brilli (081308822698) 


GMS Glory of God Pontianak 
eb. Umum (It.2) 

eb. Anal 
badah Youth 

I. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Restoration Ambon 
badah Umum 4 Anak 
badah Youth 


Sekretariat: 


Telp: 0911-314570 
CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 

eb. Umum 

eb. Anak 

I. Depan Pasar Saparua 

Ex BANK Danamon) 

Cp: James Loimehiapy 

0852 4300 8824, Tel/Fax.093 


eb. Umum 

eb. Anak 

eb. Pemuda Pelajar 

. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 

Pp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


D 


eb. Umum I & Anak 
eb. AOG 
eb. Umum II 


95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
badah Umum I 
badah Umum II 


CP : Novita (0852 5613 3910) 
Telp. 0401 - 3128751 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 13.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 


Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 


Pk. 13.00 WITA 
Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 


I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.15 WIB 
Pk. 14.00 WIB 


Pk 10.00 WIT 
Pk 14.00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 


alan Rijali no. 26 Belakang Soya 
ecamatan Sirimau, Ambon 97123 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.00 WIT 
Pk. 13.00 WIT 


GMS Tower of Strength Manado 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 
Pk. 18.00 WITA 


Pk. 09.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


Ruko GMS Breakthrough Kendari 
I.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 


GMS Bitung 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 (Sebelah Yebenlin) 
Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp: 0431 — 324046 


v 


GMS Kotamobagu 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 


. Sutoyo no. 28, 
(Depan Apotik Kotamobagu) 
Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


eb. Umum | 4 Anak. Pk. 10.00 WITA 
eb AOG. Pk. 13.00 WITA 
eb Umum II 4 Pro-M. Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency 

|. Daeng Tompo No. 8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 

Sek. Jl. Sungai Nuri No. 3A 


GMS My Home Medan 


Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum # Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum # Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum # Anak III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760-61 


GMS True Vine Pekanbaru 
eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
eb. Youth (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 
n 
P: 


. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 
elp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 

badah Youth Pk. 14.00 WIB 
omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Theo (081995118283) 


4 


GMS Lampung 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 
JI 
Cc 


. Dr. Susilo no. 4, Lampung 
P: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


